Kajian DHUHA DEWAN GURUU KELAS TUJUH DHUHA 


Guru guru kami yang mulia semua untuk yg belum sempat hadir dalam kajian hari ini agar ngk 
ketinggalan ini ini sedikit 


Resume Kajian hari ini 
Kitab induk dalam mazhab syafii 
Al um,al imla,muktasar buwaithi,muktasar muzanni 


Dari empat kitab tersebut diringkas dikometari oleh imam haramain dengan kitab nihayatul 
matlab 40 jilid,kitab nihayatul matlab diringkas oleh imam ghazali menjadi kitab al basit,albasit 
beliau ringkas lagi menjadi al wasit,al wasit beliau ringkas lagi menjadi al wajid,lalu imam rafii 
meringkas al wajid menjadi kitab al muharrar,muharrar diringkas oleh imam nawawi menjadi 
minhajud thalibin, 


Minhajud thalibin disyarah oleh para ulama sekitar 54 syarah dan syarah paling terkenal adalah 
empat kanzul raghibin atau al mahalli,mugni muhtaj oleh syekh khatib syarbaini,tuhfatul muhtaj 
oleh ibnu hajar al haitami dan nihayatul muhtaj oleh imam ramli 


Sedangkan yg sedang kita kaji adalah kanzul raghibin kelebihannya semua khilafiah dikupas 
sampai ke akar akarnya disertai dalil dan tadlil 


Kitab tuhfah ditulis 13 jilid ditulis oleh syekh ibnu hajar dalam jangka sembilan bulan di mudi 
setiap hari dibacakan tuhfah oleh abu mudi kecuali hari rabu kamis krn diganti dngn ihya 
menghabiskan waktu hingga tamat skitar 16 tahun lebih hampir 17 thn 


Sedangkan al mahalli ato kanzur raghibin ditulis oleh imam jalaluddin mahalli slm 10 tahun 
dengan metahgig dan metadgig 


Begitulah minat ulama dulu dalam ilmu semoga kita bisa mengukutinya amiin 


Percikan kajian dhuha hari ini moga moga bermanfaat dan berkah 


anall Gan jail a 


1.Bismillah adalah muta'alig,muta'alagnya di tagdirkan yaitu aku mulia/aku susun kitab dengan 
nama Allah,ato dengan nama Allah aku mulai/aku susun kitab. 


lalu muta'alagnya ditagdirkan pada awal bismillah ato pada akhir? 
Kedua-keduanya tentu boleh,menurut tingkatan pandangan kita pada Allah 


kalau kita dahulukan muta'alag maka kita mendahulukan peran kita dalam menyusun sesuatu 
ato memulai sesuatu 


tetapi kalau muta'alag diletakknn pada akhir berarti kita mengutamakan Allah dalam memulai 
ato menyusun sesuatu 


krn apapun kalau tidak dengan pertolongan Allah tidak akan terjadi. 
yai 


Yang melimpahkan nikmat yg besar besar seperti iman,kesehatan,aqal,tidak terikat hati dengan 
manusia 


sai 
Yang memberikan nikmat yang kecil kecil seperti bertambah rizki dan seumpamanya 
Nikmat Allah semua besar,hanya kecil kalau kita bandingankan pada yg lain 


Misalnya iman kita bandingan dengan harta tentu lebih besar nikmat iman 


Hukum membaca bismillah 


lima hukum, yakni wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Berikut adalah penjelasannya: 


Pertama, hukum wajib. Hukum wajib membaca kalimat basmalah terjadi ketika shalat (mazhab 
Syafi'i). Sebab dalam mazhab Syafi'i basmalah merupakan salah satu ayat dari surat al-Fatihah, 
dan surat al-Fatihah merupakan salah satu rukun shalatnya. Jika ditinggalkan maka shalatnya 
menjadi tidak sah atau batal: jika dikerjakan maka shalatnya menjadi sah. 


Kedua, hukum sunah. Menurut pendapat Imam Syamsu Ramli hukum sunah membaca basmalah 
dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu sunah ainiyah dan sunah kifayah. 


Sunah ainiyah terjadi seperti membaca basmalah ketika hendak berwudu dan/atau mandi 
besar, dan sunah kifayah terjadi seperti ketika hendak makan berjamaah atau hendak 
melakukan ibadah suami-istri. Maka disunahkan salah seorang diantara mereka untuk membaca 
bismillah sebelum memulai perbuatan itu. 


Ketiga, Hukum haram membaca basmalah terjadi ketika bacaan itu dilakukan saat hendak 
melakukan perbuatan haram secara dzatiyah-nya, seperti ketika hendak berzina, si pezina itu 
membaca basmalah terlebih dahulu, maka hukum membacanya adalah haram. 


Keempat, hukum makruh (dibenci karena mendekati hukum haram) terjadi pada perkara yang 
dimakruhkan secara dzat-nya, seperti melihat kemaluan pasangannya (suami atau istri). Maka 
ketika suami atau istri membaca basmalah sebelum melihat kemaluan pasangannya, hal itu 
terhukumi makruh. 


Kelima, hukum mubah (boleh) membaca basmalah terjadi ketika seseorang hendak melakukan 
perbuatan yang mubah, seperti membaca basmalah ketika hendak memindahkan kursi dari 
tempat ‘A’ ke tempat 'B'. Maka pada saat itu, membaca basmalah hukumnya mubah 


2 Alai Ac di dail 

ARA 

Yang di puji zat Allah 

dalil ie 

Yang dipuji sifat Allah 

3. Ajal! 

saidi digunakan untuk org mulia pada kaumnya 


asal Mull adalah » 4 dibaca dengan kasrah wau ditukar wau ke ya krn berbaris wau,saat bertemu 
dua ya yaitu huruf yg sama maka diidghamkan ya kpd ya jadilah += 


Yang dikatakan sahabat nabi adalah orang yg berkumpul dn beriman pada waktu beliau masih 
hidup dan disyaratkan meninggal dalam iman 


5. Usia YI ja Al al LIS Yg jl ala Ai ya 

Fitnah ureung meuilme leubeh galak menyampaikan daripada mendengar 

Penyakit orang berilmu suka berbicara daripada mendengarkan 

imam ghazali 

4. aa Y aan us 

Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi 

sladi å ga Aam y UAY! A Ya gan) 

Sayangilah siapapun yg ada dibumi maka yang dilangit(para malaikat) akan menyayangimu 
5.5 Sll lill dy 


Meninggalkan menuntut ilmu adalah dosa besar 


Percikan kajian dhuha hari ini 
ilmu nahwu 


Tentu kita penasaran knp dinamakan ilmu nahwu ini ada kisahnya sendiri dari saidina ali saat 
mengajari abi aswad ad duaili tentang isem,fiil dan huruf 


saidina ali berkata berkata: 

a ge Lusi La aY 

Isem adalah yg menujukan kepada yang punya nama 
amal! AS ya Ge bill Jas, 

Fiil yg menujukan pada gerak yg punya nama 

PÈ Aina ye laila Goal, 

Huruf yang menujukan makna bukan pada dirinya 

Ag ajda s Jalal ai 


Rafak untuk fail dan yang sama dengannya 


Ale Jamlay Jyri uaill y 

Dan nasaf untuk maf'ul dan yang serupa dgnnya 
dalil 5 ilal ja, 

Dan jar untuk mudaf dan yang serasi denganya 

lalu saidina ali melanjutkan 

Aga UN aa gal 

Kembangkanlah akan contoh( s~!) ini wahai aba aswad 


Untuk mengambil berkah pada awal pencetusan dinamakan ilmu yg kita pelajari ini dengan 
nahwu 


Sebenarnya ada 12 ilmu bahasa arab yang harus kita ketahui yaitu 
LAN ale 

Ilmu bahasa yang membahas kata berserta maknanya 

2.5 pai ale 

Ilmu tasrif yg menguliti akar kata ato biasa disebut morfologi 

3. gai! ale 

Ilmu nahwu mnngetahui baris akhir kaaa 

4. ade 

Ilmu ma'ani mengetahui penggunaan kata sesuai dengan situasi dan kondisi atau mugtada hal 
S.olall ale 

Ilmu bayan membahas majas dan kiasan 

6.43 ale 

Ilmu badi' Membahas keindahan bahasa atau seni sastra 
Today ele 

Ilmu arudh tentang aturan bait syair ato puisi 

Beri sal ale 


Ilmu gawafi membahas kata terakhir pada bait syair ato puisi 


GAES gal 8 ale 

Imu gawanin kitabah ilmu cara aturan menulis 

103073 ad ë ale 

Ilmu gawanin giraah ilmu mempelajari metode membaca yg efektif 
11 cadas s Jian II shiil ale 


Ilmu insya' rasail wa khutab ilmu yang mempelajari cara mengarang/menyusun surat,ceramah 
ceramah ato tulisan tulisan lain seperti skripsi,tesis dan desertasi 


12. S1 alami ae 


Ilmu muhadarat adalah ilmu mahir berargumen dan bertutus dalam suatu majelis ato seminar 
termasuk dlm ilmu ini adalah ilmu ġo! l ale 


Ilmu menyusun biografi dan sejarah sejarah 


Ya paling kurang kalau tidak menguasai ilmu ilmu tersebut kita menguasai ilmu nahwu seperti 
wejangan syaik kisai' dlm kitab simtun nujum 


palli ilu (dl Gatal a ale a Ya 


barangsiapa yang mendalami ilmu nahwu, maka ia pun akan dituntun untuk memahami ilmu- 
ilmu yang lain. 


Moga moga bermanfaat dan berkah 


Dhi 5 agustus 2021 


